PROJECT BUSINESS MANAGER 


Alasan terbaik untuk menggunakan Business Manager adalah untuk membuat Anda tetap fokus pada 
pekerjaan Anda. 

Ketika Anda login ke Business Manager, Anda akan diarahkan langsung ke aset bisnis Anda di Facebook. 
Dari sana, Anda dapat mengakses halaman Anda, Iklan Manager, Editor Power dan aset yang terkait 
dengan bisnis lain tanpa melihat feed berita pribadi atau pemberitahuan. 

menggunakan Business Manager adalah untuk menjaga semuanya terorganisir dan aman. Jika Anda 
mengelola lebih dari satu halaman Facebook, akun iklan atau aset lainnya untuk diri sendiri atau klien 
Anda, ada banyak bolak-balik untuk mendapatkan dari satu aset ke yang berikutnya. Lebih penting lagi, 
sulit untuk mengawasi segala sesuatu yang Anda dan orang lain dapat mengakses. 

Business Manager memungkinkan Anda dengan cepat melihat semua halaman Anda, account iklan, 
orang-orang yang telah ditugaskan peran dan banyak lagi. Hal ini sangat berguna ketika Anda perlu 
mencabut akses ke beberapa aset Facebook bisnis Anda untuk seseorang yang tidak lagi bekerja untuk 
Anda. Daripada harus pergi ke semua aset bisnis Anda untuk menghapus orang itu, Anda hanya pergi ke 
bagian Orang-orang di Business Manager dan menghapus akses mereka untuk semuanya dalam satu kali 
klik. 


TEAM PROJECT BUSINESS MANAGER 


1. CREATE BUSINESS 




f i Ad Accounts 
m Product Catalogs 
i Payment Methods 


Silahkan pilih focus bisnis anda=pages-acount-produc catalogue-metode pembayaran 
Pilih pages 
2. CLAIM ASET 


Ads Manager 
Power Editor 

Business Settings > 


— Filters Showr 


Add New 
Claim Assets 

Request Access 


Role: 


> 


> 

> 


^ Page 
Ad Account 
ft App 



Claim page anda biar ngak diambil orang 

3. REQUEST ACSES 

^ Page 
Ad Account 
::: Product Catalog 

Bilamana anda bukan pemilik page dan akan bergabung me manage page lain pilih page 

4. MANAGE 

Ketika Anda login ke Business Manager, Anda mendapatkan gambaran dari analisis untuk setiap 
aset 



JLi People 
^ Pages 
Ad Accounts 
u Apps 
c*> Pixels 

iH Product Catalogs 
0 Instagram Accounts 
m Payment Methods 
■■ Projects 
m Partners 
A Requests 
:= Pre'erences 
i into 


0 Business Settings > 

Add New > 

Claim Assets > 

Request Access > 



Klik pages....pilih pages yang mau di setting PROJECT BM 





Assign Pirtnof 


View History 


- c s H 



Assigned People (1) AsBtgeed Partners (01 

menambahkan orang atau menetapkan mitra untuk halaman Andadan menghapus halaman dari 
Business Manager.Klik pada link halaman dengan nama halaman untuk melihat halaman Anda 
dan mengeditnya. 


0% response rate, day or more to respona 


v 



w ; p 


•Kes +2 


vyecis 


10,386 post reach 
View Pages Feed 



Find New Customers 

Connect with more of the people who 
matter to you 


Promote Page 


Dari sini, Anda memiliki pilihan untuk posting ke halaman Anda sebagai halaman Anda, melihat 
pesan Anda, melihat pemberitahuan, meninjau Wawasan, posting jadwal Anda dengan 
Publishing Tools, mengakses pengaturan halaman Anda, mempromosikan halaman Anda, 
meningkatkan posting di dinding Anda, mengubah tab dan banyak lagi. 


Anda memiliki dua pilihan jika Anda ingin menggunakan Facebook sebagai halaman Anda. Klik 
pada link di bagian kanan atas Menggunakan Facebook sebagai Halaman Anda. Atau, klik pada 
Lihat Artikel Umpan dalam kotak sidebar kiri untuk diambil di luar Business Manager. 

5. ADS ACCOUNT 

Bikin banyak Akun iklan.Jika hanya memiliki satu akun iklan di Business Manager Anda, beresiko 
kena AME maka anda tiodak bisa mengiklan.satu akun satu metodepembayaran boleh 
berbeda.klik pada Iklan manajer atau Power Editor link dalam menu untuk mengakses daerah 
tertentu untuk akun iklan. 

Ad Accounts i Add Nvw Ad Account 

Sm of your «a Account* and con!** *no can wo* on (him. O 


Gunakan tombol untuk melihat sejarah ketika akun iklan ditambahkan ke Business Manager dan 
ketika orang atau mitra ditugaskan peran dalam Business Manager. Juga, Anda dapat Tambah 



Orang atau Pilih Mitra ke halaman Anda (baik yang akan kita bahas secara rinci pada bagian 
berikutnya) atau Nonaktifkan account iklan dari Business Manager. 

6. PIXEL 

Jika Anda memiliki pixel Facebook baru untuk akun iklan Anda, Anda akan menemukan mereka 
tercantum di sini. Mengedit asosiasi masing-masing akun iklan dan mitra yang diperlukan. Ingat, 
setiap account iklan Facebook hanya dapat memiliki satu pixel untuk tujuan pemasaran ulang 
dan pelacakan konversi. 


Pixel* 


7. Produc catalogue 

Setiap katalog produk untuk bisnis Anda akan terdaftar di bagian ini. Membuat katalog produk 
baru dan mengelola katalog yang ada dari pandangan ini juga. 

Product Catalog* 1 A0d H+* ProdwCl Catalog 


8. TEAM WORK PROJECT BM 

Dengan memberikan orang lain akses ke aset bisnis Anda seperti halaman dan account 
iklan, Anda memiliki pilihan untuk menetapkan orang atau menambahkan mitra. 

Perlu pemahaman 

PEOPLE adalah orang/individu lain yang Anda memberikan akses ke aset bisnis. 
Misalnya, jika Anda bekerja dengan konsultan Facebook, Anda akan memberikan orang 
itu peran khusus untuk mengakses halaman Anda, account iklan dan aset lainnya yang 
diperlukan untuk mengelola mereka dengan menambahkan mereka melalui email. 

PARTNERS Anda memberikan akses ke aset bisnis. Misalnya, jika Anda bekerja 
dengan agen, Anda akan memberikan agen peran khusus untuk mengakses halaman 
Anda, account iklan dan aset lainnya. Tambahkan mereka melalui ID Business Manager 
mereka. Badan ini kemudian akan menetapkan karyawan peran khusus untuk mengakses 
ke halaman Anda, account iklan dan aset lainnya, yang diperlukan, untuk mengelolanya. 

assign people 


Untuk menetapkan orang, menggunakan Add menu New dan klik pada People. 

It People 
Pages 

Ad Accounts 
!H Product Catalog* 

Payment Methods 


+ Add New 

Claim Assets 
Roquest Access 


Pilih people 




Add New People 


Aid people to your business using thoir email accresscs Uso commas to separate multiple addresses 

Assign tfe now people a ro'C 

^ Add at Business Manager admin 
A Add at Butinett Manager employee 


Business Manager 

Business Manager 

Employees: 

Admins: 

View Busiest Manager settings ^ 

*/ 

Ctango Busiest Manager settings 

>/ 

Add/remove employees 


Manage ometoyoc permissions 

✓ 

Be asscred to ad accoun'.&>'PaQes/otfvor . 

V 

business assets 

n/ 

Add Pagos/ao accounts/ocher business assets 

✓ 


Step 1 of 5 Cancel 

Masukan email orang ayang akan masuk TEAM lalu klik Add People, Anda akan diminta untuk 
memeriksa kotak di samping halaman, rekening iklan dan aset lain yang Anda ingin mereka 
untuk mengelola. Untuk setiap aset, Anda akan dapat memberikan peran tertentu 
menggunakan drop-down yang muncul saat Anda memeriksa kotak di samping itu. Pilih opsi 




untuk Belajar Tentang Peran untuk mendapatkan definisi untuk setiap peran. 

5 ncy.c 0 m. select the Pages and choose a role. You can 
I the Pages they will work on. 

Filter By: All projects ▼ 


(Default Role: Page Advertiser 


Page Advertiser 


Select a Rote 

Page Admin 
Page Editor 
Page Moderator 

✓ Page Advertiser 

Page Analyst 

Learn About Roles... 


Skip 


Next 


Untuk menambah mitra, pergi ke aset bisnis yang ingin Anda tetapkan untuk mereka, seperti 
halaman Facebook, dan klik tombol Assign Partner. 

Assign Roles to a Partner 

Select the role you'd like to assign to My Business' 

Page Admin 

Can manage all aspects of tne Page including sending messages and publishing as the Page, creating 
acs. viewing insights, and assigning Page roles. 

Page Editor 

Can edit the Page, send messages ana publish as the Page, create ads. ana view insights. 

Page Moderator 

Can respond to and delete comments on the Page, send messages as the Page, create ads, and view 
insiQfits* 

Page Advertiser 

Can create ads for the Page ano view insights 

Page Analyst 

Can view insights. 

Cancel 


Pilih page admin 




9. SET UP project bm 


Jika Anda memiliki banyak halaman dan aset lainnya di Business Manager Anda, Anda 
mungkin ingin menggunakan Proyek untuk mengatur mereka. Untuk melakukan ini, 
masuk ke menu Settings Bisnis dan klik pada Proyek. Sesampai di sana, menambahkan 
proyek baru dan menetapkan halaman, rekening iklan, katalog produk, rekening 
Instagram dan aplikasi untuk proyek. 



Pilih anggota TEAM 

To assign Pages to consultant® agency com. select me Pages and choose a role You can 
choose a default role, then select all the Pages thoy will wor« on. 


Pages (3) 


Filter By: 


All projects 


Delault Role: Page Advertise 


✓ All protects 

Photography 


10. NAVIGASI 

Pada bagian kanan atas Business Manager Anda, Anda akan melihat alamat email yang 
digunakan untuk mendaftar untuk Business Manager. Klik ini untuk menemukan pilihan untuk 
beralih kembali ke profil pribadi Anda. Hal ini memungkinkan Anda untuk melihat feed berita 
pribadi Anda dan pemberitahuan atau log out dari Facebook. 








jo lo personal protoe g Loa Out _ _ . 

Your Product CnlJtJoq Hoods • Product 

rood 



Juga, kotak pencarian dan pemberitahuan dunia dalam tampilan Business Manager 
memungkinkan Anda untuk mencari di dalam aset bisnis Anda dan melihat pemberitahuan 
untuk acara dalam Business Manager saja. Jika Anda membutuhkan dukungan, klik pada ikon 
burung hantu di sebelah kanan untuk pergi ke Pusat Bantuan, dapatkan Dukungan Pengiklan 
atau Laporkan Masalah. 

11. PAYMENT METHOD 

Settings Bisnis, klik Metode Pembayaran menambahkan kartu kredit untuk digunakan dengan 
akun iklan tertentu. 


Cm Ad 


12. PREFERENCE 

Menerima notifikasi email untuk acara Bisnis spesifik terkait Manager, mengkonfigurasi 
pengaturan tersebut di Preferensi Anda di bawah menu Settings Bisnis. 

Notifications /\ 

Lmail 

H Qe^o'c you can aubocnoa lo a buvness am*l rotitcaSons. you naad lo turn or ai personal ama * rotiloaUon* 

Turn on Notvftcationa 

Business Permescns Vt« wo 

Business Holes in 1 u 0 


Business Updates 




Paces 


Ad AfCcounts 


13. INFO 

Pergi ke Info di bawah menu Settings Bisnis untuk mengedit nama bisnis Anda, pemilihan 
halaman utama, cari ID Manajer Bisnis Anda berikan kepada orang lain untuk akses mitra, 
meminta akses kode keamanan dan mengkonfigurasi pengaturan lainnya. 







Bus«rvess Moangcr Info 

Mnnngf* rowit of ttvi poopi* wro art pan of your Buo^uuit Manager © 


l«vt 


Pnrmanantty D«l«t* Bualnaaa 


togtn 

Approval* 


Roquira a sacurty coda to 

No* raqmrad * 


Buamoss ManapiK from uffcnown twowwrs 


CauM 

uptfaoad 



Vlaw Mttlory 


AO Account Creation Limit 2 


My Info 





